® Memuat... 

https://rumaysho.eom/1636-bacaan-dzikir-pagi.html 


Lihat yang asli 



Duduk dalam Majelis Ilmu 

Home / Amalan / Bacaan Dzikir Pagi 


Bacaan Dzikir Pagi 

Muhammad Abduh Tuasikal, MSe March 31,201 SAmalan 100 Comments 996,727 Views 


Dzikir pagi berikut patut diamalkan karena akan membuat kita lebih semangat di pagi hari dan dimudahkan 
Allah dalam segala urusan. 

Untuk waktunya, yang utama dibaca saat masuk waktu Shubuh hingga matahari terbit. Namun boleh juga 
dibaca sampai matahari akan bergeser ke barat (mendekati waktu Zhuhur). 

Adapun dzikir yang kali ini kami publish adalah revisi dari yang ada sebelumnya setelah menyaring dzikir yang 
menurut kami lemah (dho'if) berdasarkan penilaian para ulama. 

Juga dalam dzikir pagi kali ini, kami sertakan dengan faedah dari setiap dzikir berdasarkan hadits yang 
menyebutkan dzikir tersebut sehingga dengan itu bisa merenung maksud dzikir dan raih manfaatnya. 






Dzikir kali ini pun kami bantu dengan transliterasi untuk setiap bacaan selain bacaan Al Qur’an, moga 
bermanfaat bagi yang sulit membaca dzikir yang ada huruf demi huruf. 


Dzikir yang Dibaca di Waktu Pagi 

(Antara Shubuh hingga siang hari ketika matahari akan bergeser ke barat) 


uj "** ® ul *** uj ^ ^ 'a 

p^jJI OUojUaJI (jJO ClUL 


"Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk." 


[1] 

Membaca ayat Kursi 


i^jUI I05 0I5L0UUUJI Lo oJ ip^j ^5 aJuuj oJl 7U' aJ| U oill 

o o o - - ^ o JJ. ^-o ^-o- c - o- 

CLoJx ^jJO U 5 [05 pL^Jul lo pl&J S?-dl 1-^ vl>^ 

.=■ -oa -o-.»- - ^ ^ o - - «f»" ^ “ 

pjJafiJI Us iij^jUl5 ol^LouuuJI cumjjS gjuj^ Loj li| 


"Allah, tidak ada ilah (yang berhak disembah) melainkan Dia, yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus 
(makhluk-Nya). Dia tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang 
dapat memberi syafa'at di sisi-Nya tanpa seizin-Nya. Dia mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di 
belakang mereka. Mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah 
meliputi langit dan bumi. Dia tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. 
Al Bagarah: 255) (Dibaca 1 x) 

Faedah: Siapa yang membacanya ketika petang, maka ia akan dilindungi (oleh Allah dari berbagai gangguan) 
hingga pagi. Siapa yang membacanya ketika pagi, maka ia akan dilindungi hingga petang.[1] 


[ 2 ] 


Membaca surat Al Ikhlas, Al Falag, An Naas 


oJJI puuuu 


- --LU - O O O 0'"0 - i*, -LU - e-LU - «- 

I5M cj pJ5 jJ^j pJ5 jlL pj juou^l aJUI JLT-I clUI J ,9 


“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Dialah Allah, Yang Maha 
Esa. Allah adalah ilah yang bergantung kepada-Nya segala urusan. Dia tidak beranak dan tiada pula diperanakkan, 
dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia ." (QS. Al Ikhlas: 1 -4) (Dibaca 3 x) 





p^jJI (jJOLT-jJI cdJI puuUU 

**"uISuj**" w w w ^ ^ ^ ^ .M uj **" '*"'*" O uj"** 

jLoaJ I ,_js^ oU'LfijJI jjuO 0-^3 (3-aa;Ix jmj i >05 v>^ J-9 

JLjuUL^ bi juuoU 

J-^ V>®S 


“Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb 
yang menguasai Shubuh, dari kejahatan makhluk-Nya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari 
kejahatan-kejahatan wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang yang dengki 
apabila ia dengki”. (QS. Al Falaq: 1-5) (Dibaca 3 x) 


,jJXS'jl\ oJJI puuuu 


-»■ O’”-»- S S’" O •"0’"Oi*,’" S ■" c ■" 

^ flyO jJjjLJI cU| ^jjjUJI uULo ^jjjLJI J-S 

ijjuLJI 5 <il^\ fjSi ^jjjLJI 


"Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah: Aku berlindung kepada Rabb 
manusia. Raja manusia. Sembahan manusia, dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang 
membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari jin dan manusia." (QS. An Naas: 1 -6) (Dibaca 3 x) 

Faedah: Siapa yang mengucapkannya masing-masing tiga kali ketika pagi dan petang, maka segala sesuatu 
akan dicukupkan untuknya.[2] 


[ 3 ] 


— « - « — - - _ 0 -» jj—w -u- i*, — -« -« -J. 

JLOL^cll aJ 5 dJLoJI oJ loj ^ 0JL7-5 cdll li| cUj ^ icJJ JU 0 lxJI 5 icJJ dJLoJI LoUji^I 

jjuo ^jjo j 3 £l 5 lOJLfij Lo ^ liULujI vj 9^3 

1^1 Jl£ (jjo J <j 4 ^l JjuulSJI ^jjo uL J lOJioj Lo ^ 

o— o s 

jjjiJI ,js5 t^lJLC5 jLJI ,_ss5 


-» 0 -» o ’" ’"o 


Ash-bahnaa wa ash-bahal mulku lillah walhamdulillah, laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul 
hamdu wa huwa 'ala kuil i syai-in godir. Robbi as-aluka khoiro maa fii hadzal yaum wa khoiro maa ba'dahu, wa a'udzu 
bika min syarri maa fii hadzal yaum wa syarri maa ba'dahu. Robbi a'udzu bika minal kasali wa su-il kibar. Robbi 

a'udzu bika min 'adzabin fin naari wa 'adzabin fii gobri. 


Artinya: 

"Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah, segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah (yang 
berhak disembah) kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan bagi-Nya pujian. Dia¬ 
lah Yang Mahakuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabbku, aku mohon kepada-Mu kebaikan di hari ini dan 
kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai 
Rabbku, aku berlindung kepada-Mu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabbku, aku berlindung 
kepada-Mu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur." (Dibaca 1 x) 



Faedah: Meminta pada Allah kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya, juga agar terhindar dari kejelekan 
di hari ini dan kejelekan sesudahnya. Di dalamnya berisi pula permintaan agar terhindar dari rasa malas 
padahal mampu untuk beramal, juga agar terhindar dari kejelekan di masa tua. Di dalamnya juga berisi 
permintaan agar terselamatkan dari siksa kubur dan siksa neraka yang merupakan siksa terberat di hari 
kiamat kelak. |31 


[ 4 ] 


-o- ^ o - - -0- - - -o- «e’" *" -0-0 r- 

j^jubjJI o^joJ uij5 iLuuajuoI 1^5 iLlxaji^I liL p^JJI 


Allahumma bika ash-bahnaa wa bika amsaynaa wa bika nahyaa wa bika namuutu wa ilaikan nusyuur. 


Artinya: 

"Ya Allah, dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan 
pertolongan-Mu kami memasuki waktu petang. Dengan rahmat dan pertolongan-Mu kami hidup dan dengan 
kehendak-Mu kami mati. Dan kepada-Mu kebangkitan (bagi semua makhluk)." (Dibaca 1 x)[4] 


[ 5 ] 


Membaca Sayyidul Istighfar 


« e '* e —w w uj ''eu/ u/ 

IOksluLujI Lo djL£55 Lil5 idjLfC UI5 lOJI li| eUj oul p^\ 

C - o -»• o---s-s:-o o 0-0 o- s:---0 ---s-o-s^r-s^o — - i*,- o - 

li| cul^ Lo jmj (jjo liL 



Allahumma anta robbii laa ilaha lila anta, kholagtanii wa anaa 'abduka wa anaa 'ala 'ahdika wa wa'dika mas-tatho'tu. 
A'udzu bika min syarri maa shona'tu. Abu-u laka bi ni'matika 'alayya wa abu-u bi dzambii. Fagh-firlii fainnahu laa 

yagh-firudz dzunuuba lila anta. 


Artinya: 

"Ya Allah, Engkau adalah Rabbku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkaulah yang 
menciptakanku. Aku adalah hamba-Mu. Aku akan setia pada perjanjianku pada-Mu (yaitu aku akan 
mentauhidkan-Mu) semampuku dan aku yakin akan janji-Mu (berupa surga untukku). Aku berlindung kepada- 
Mu dari kejelekan yang kuperbuat. Aku mengakui nikmat-Mu kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh 
karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau." (Dibaca 1 x) 

Faedah: Barangsiapa mengucapkan dzikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada 
hari tersebut sebelum petang hari, maka ia termasuk penghuni surga. Barangsiapa yang mengucapkannya di 
malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum pagi, maka ia termasuk penghuni surga.[5] 


[ 6 ] 

S - •"or-sr- o- - o-- -- --- o--■--s^o-f---s-o-f-s^o-oroy^5:-s^5:- 

ClJ| cdJI Oul 1^1 liilaJLr gJU0L7'5 iiijL5ulLo5 luLub_|X JL^jubl5 djl^jubl OlXJji^I ^^| p^JLII 







dJ3juJj5 djLfC IjlOlX£> 0I5 idJ <^.JJ^ ^ djL ?-5 Oul 


Allahumma inni ash-bahtu usy-hiduka wa usy-hidu hamalata 'arsyika wa malaa-ikatak wa jami’a kholqik, annaka 
antallahu laa ilaha illa anta wahdaka laa syariika lak, wa anna Muhammadan 'abduka wa rosuuluk. 


Artinya: 

"Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi ini mempersaksikan Engkau, malaikat yang memikul 'Arys-Mu, 
malaikat-malaikat dan seluruh makhluk-Mu, bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah, tiada ilah yang berhak 
disembah kecuali Engkau semata, tiada sekutu bagi-Mu dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan 
utusan-Mu." (Dibaca 4 x) 

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini ketika pagi dan petang hari sebanyak empat kali, maka 
Allah akan membebaskan dirinya dari siksa neraka.[6] 


m 


dJLujI p^\ i6j>lil5 LujJI dJLujI p^\ 


o — Zj - 0—0 o 0—0 -0-0 — o — o -=^0 o -o o^ — —0-=^ — 

^jjo5 v>M (juJaiLT'l p^JJI ^juujl p^JJI ,_sJLo5 ,jJLq>I5 


o 0-0 — —o-s^o^- — — — -=^0-=^^ o 0-0 — o — o o 0-0 o o — 

,_joLxj' (jjo JLlcI oI uLuoJafij j3£l5 v>AS ‘ijJLojub v>C5 0^5 


Allabumma innii as-alukal 'afwa wal 'aafiyab fid dunyaa wal aakbirob. Allabumma innii as-alukal 'afwa wal 'aafiyab fii 
diinii wa dun-yaya wa ablii wa maalii. Allabumas-tur 'awrootii wa aamin row'aatii. Allabummabfazb-nii mim bayni 
yadayya wa min kboifii wa 'an yamiinii wa 'an syimaalii wa min fawqii wa a'udzu bi 'azbomatik an ugbtala min tabtii. 


Artinya: 

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, 
sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, 
tutupilah auratku (aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang) dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya 
Allah, peliharalah aku dari muka, belakang, kanan, kiri dan atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar 
aku tidak disambar dari bawahku (oleh ular atau tenggelam dalam bumi dan lain-lain yang membuat aku 
jatuh)." (Dibaca 1 x) 

Faedah: Rasulullah sballallabu 'alaibi wa sallam tidaklah pernah meninggalkan do'a ini di pagi dan petang hari. 

Di dalamnya berisi perlindungan dan keselamatan pada agama, dunia, keluarga dan harta dari berbagai 
macam gangguan yang datang dari berbagai arah.[7] 


[ 8 ] 


o e O g O O J J 0^0 J J O O ^ J 

cUj ol Jk^jobl icl 51^5 0I5I0UUUJI 6jL^jobJl5 ou^l pJLc p^\ 

^1 ^50jUL£Li OI^ cCLJjjuO^ OLbuUuUJI JJUO C|^^aaJL£LI jjuO cOul li| 









Allahumma 'aalimal ghoybi wasy syahaadah faathiros samaawaati wal ardh. Robba kulli syai-in wa maliikab. 
Asybadu alla i laba illa anta. A'udzu bika min syarri nafsii wa min syarrisy syaytbooni wa syirkibi, wa an agtarifa 'alaa 

naf si i suu-an aw ajurrubu ilaa muslim. 


Artinya: 

"Ya Allah, Yang Maha Mengetahui yang ghaib dan yang nyata, wahai Rabb pencipta langit dan bumi, Rabb 
segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali 
Engkau. Aku berlindung kepadaMu dari kejahatan diriku, setan dan balatentaranya (godaan untuk berbuat 
syirik pada Allah), dan aku (berlindung kepada-Mu) dari berbuat kejelekan terhadap diriku atau menyeretnya 
kepada seorang muslim." (Dibaca 1 x) 

Faedah: Do'a ini diajarkan oleh Rasulullah sballallabu 'alaibi wa sallam pada Abu Bakr Ash Shiddig radbiyallabu 
'anbu untuk dibaca pada pagi, petang dan saat beranjak tidur.[8] 


[ 9 ] 


puJLfiJI gJUOuuuJI sLouuuJI CUOuujI gjo ^ (3JJI cdUI puuOU 


Bismillabilladzi laa yadburru ma'asmibi syai-un fil ardbi wa laa fis samaa' wa buwas samii'ul 'aliim. 


Artinya: 

"Dengan nama Allah yang bila disebut, segala sesuatu di bumi dan langit tidak akan berbahaya, Dia-lah Yang 
Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." (Dibaca 3 x) 

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang 
hari, maka tidak akan ada bahaya yang tiba-tiba memudaratkannya.[9] 

[ 10 ] 


pljuJ5 <ujLc alll ,^5X1^ juolxjoj5 


iLuJ plLuj^L^ iLj 


J, o 

cdIL ouuii9j 


Rodbiitu billaabi robbaa wa bil-islaami diinaa, wa bi-mubammadin sballallaabu 'alaibi wa sallama nabiyya. 


Artinya: 

"Aku ridha Allah sebagai Rabb, Islam sebagai agama dan Muhammad sballallabu 'alaibi wa sallam sebagai 
nabi." (Dibaca 3 x) 

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir ini sebanyak tiga kali di pagi hari dan tiga kali di petang hari, 
maka pantas baginya mendapatkan ridha Allah. [10] 


[ 11 ] 



ll'I 


0+c 


-•-0-0 o- - o o - - - ^ o o- o oo^ -s^o-o|---o- -s^o ^ - 

Q3j]o ijvjuULfiJ ,^1 ,_joLJLSJ' cJS ,_jJLuO ,_jJ ioulSJuujI dbuOL7jj L* 


Yaa Hayyu Yaa Qoyyum, bi-rohmatika as-taghiits, wa ash-lih lii sya'nii kullahu wa laa takilnii ilaa nafsii thorfata 'ainin 

Abadan. 


Artinya: 

"Wahai Rabb Yang Maha Hidup, wahai Rabb Yang Berdiri Sendiri (tidak butuh segala sesuatu), dengan rahmat- 
Mu aku minta pertolongan, perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku sekali pun sekejap 
mata (tanpa mendapat pertolongan dariMu)." (Dibaca 1 x) 

Faedah: Dzikir ini diajarkan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pada Fathimah supaya diamalkan pagi dan 
petang. iiii 

[ 12 ] 


tJJ UJ UJ UJ ^ WWW 

ipJjuj 5 cuJLc cdJI juolxo Ll^ ojoJ^ p\Luj^l OjJaS ,^ 5 Jx 

— o o-s^o— — —- *So-S^ »0— — o — o ■"°f’ ^ - 

^j^JJuUjoJI ^jJD 0\S L 05 LoJjuUUD cpL^ljjj Ll^l olo |^5JLC5 


Ash-bahnaa 'ala fithrotil islaam wa 'alaa kalimatil ikhlaash, wa 'a laa dilni nablyyinaa Muhammadin shallallahu 'alaihi 
wa sallam, wa 'alaa millati abiina Ibraahiima haniifam muslimaaw wa maa kaana minal musyrikin 


Artinya: 

"Di waktu pagi kami memegang agama Islam, kalimat ikhlas (kalimat syahadat), agama Nabi kami 
Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan agama bapak kami Ibrahim, yang berdiri di atas jalan yang lurus, 
muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik." (Dibaca 1 x di pagi hari saja)[12] 

[ 13 ] 


O - - J, - - o-S^ 

ojuol:^j 5 cdll obujuj 

Subhanallah wa bi-hamdih. 


Artinya: 

"Maha suci Allah, aku memuJi-Nya." (Dibaca 100 x) 

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan kalimat 'subhanallah wa bi hamdih' di pagi dan petang hari sebanyak 
100 X, maka tidak ada yang datang pada hari kiamat yang lebih baik dari yang ia lakukan kecuali orang yang 
mengucapkan semisal atau lebih dari itu.[13] 


[ 14 ] 






jjJlS Jj ijJLc 3^3 JUC 3 lxJI CU 3 dJLoJI cU (cj dLjJuO li 0 JL ?-3 ClDI li| cUj li 


Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai-in qodiir. 


Artinya: 

"Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagiNya. Bagi-Nya kerajaan dan 
segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu." (Dibaca lo x) 

Faedah: Barangsiapa yang membaca dzikir tersebut di pagi hari sebanyak sepuluh kali, Allah akan 
mencatatkan baginya 10 kebaikan, menghapuskan baginya 10 kesalahan, ia Juga mendapatkan kebaikan 
semisal memerdekakan 10 budak, Allah akan melindunginya dari gangguan setan hingg petang hari. Siapa 
yang mengucapkannya di petang hari, ia akan mendapatkan keutamaan semisal itu pula.[14] 

[ 15 ] 


jjjis Jj ijJLc 33)3 jLaxJI CU3 dJLoJI aJ (oJ «^._yjub ^ ojL?-3 cd)! cUj 

Laa ilaha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku walahul hamdu wa huwa 'ala kulli syai-in qodiir. 


Artinya: 

"Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Milik Allah kerajaan dan 
segala pujian. Dia-lah yang berkuasa atas segala sesuatu." (Dibaca 100 x dalam sehari) 

Faedah: Barangsiapa yang mengucapkan dzikir tersebut dalam sehari sebanyak 100 x, maka itu seperti 
membebaskan 10 orang budak, dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus baginya 100 kesalahan, dirinya akan 
terjaga dari gangguan setan dari pagi hingga petang hari, dan tidak ada seorang pun yang lebih baik dari yang 
ia lakukan kecuali oleh orang yang mengamalkan lebih dari itu.[15] 

[ 16 ] 


« « u u 

oj'loJL^ j1jlo 3 cLob_yX dJj3 icuajloJ U?j3 icloI? jjlc |0JLa:;u3 aJLIl obujuj 


Subhanallah wa bi-hamdih, 'adada kholqih wa ridhoo nafsih. wa zinata 'arsyih, wa midaada kalimaatih. 


Artinya: 

"Maha Suci Allah, aku memujiNya sebanyak makhluk-Nya, sejauh kerelaan-Nya, seberat timbangan 'Arsy-Nya 
dan sebanyak tinta tulisan kalimat-Nya." (Dibaca 3 x di waktu pagi saja) 

Faedah: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengatakan pada Juwairiyah bahwa dzikir di atas telah 
mengalahkan dzikir yang dibaca oleh Juwairiyah dari selepas Shubuh sampai waktu Dhuha. [16] 


[ 17 ] 


1LolC5 <U^ ^JjS <l&. 9 lj LoJx i^LujI ^^| p^JJI 


Allahumma innii as-aluka 'i Iman naafi'a, wa rizqon thoyyibaa, wa 'amalan mutaqobbalaa. 


Artinya: 

"Ya Allah, sungguh aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat (bagi diriku dan orang lain), rizki yang 
halal dan amal yang diterima (di sisi-Mu dan mendapatkan ganjaran yang baik)." (Dibaca 1 x setelah salam 
dari shalat Shubuh)[17] 

[ 18 ] 


O- O o -o r 

clJ| jitfijuuji 

Astagb-firullab wa atuubu ilaib. 


Artinya: 

"Aku memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada-Nya." (Dibaca 100 x dalam sehari)[1 8] 


[1] HR. Al Hakim (1: 562). Syaikh Al Albani menshahihkan hadits tersebut dalam Shahih At Targhib wa At 
Tarhib no. 655. 

[2] HR. Abu Daud no. 5082, Tirmidzi no. 3575. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini 
hasan. 

[3] HR. Muslim no. 2723. Lihat keterangan Syarh Hisnul Muslim, hal. 161. 

[4] HR. Tirmidzi no. 3391 dan Abu Daud no. 5068. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini 
sbabib. 

[5] HR. Bukhari no. 6306. 

[6] HR. Abu Daud no. 5069. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan. 

[7] HR. Abu Daud no. 5074 dan Ibnu Majah no. 3871. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini 
shahih. 

[8] HR. Tirmidzi no. 3392 dan Abu Daud no. 5067. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahawa sanad hadits ini 

shahih. Adapun kalimat terakhir (pj^ ^ ^^fols) adalah tambahan dari riwayat Ahmad 2: 

196. Dikomentari oleh Syaikh Syu’aib Al Arnauth bahwa hadits tersebut shahih dilihat dari jalur lainnya (shahih 
lighoirihi). 



[9] HR. Abu Daud no. 5088, 5089, Tirmidzi no. 3388, dan Ibnu Majah no. 3869. Al Hafizh Abu Thohir 
mengatakan bahwa sanad hadits ini hasan. 

[10] HR. Abu Daud no. 5072, Tirmidzi no. 3389. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini hasan. 

[11] HR. Ibnu As Sunni dalam 'Amalul Yaum wal Lailah no. 46, An Nasai dalam Al Kubro (381/ 570), Al Bazzar 
dalam musnadnya (4/ 25/ 3107), Al Hakim (1: 545). Sanad hadits ini hasan sebagaimana dikatakan oleh 
Syaikh Al Albani dalam As Silsilah Ash Shahihah no. 227. 

[12] HR. Ahmad (3: 406). Syaikh Syu'aib Al Arnauth mengatakan bahwa sanad hadits ini shahih sesuai syarat 
Bukhari Muslim. Lihat pula As Silsilah Ash Shahihah no. 2989. 

Catatan: Dzikir ini hanya dibaca di pagi hari. Riwayat yang menyatakan dibaca juga saat petang hari adalah 
riwayat yang lemah. Sebagaimana dinyatakan oleh guru penulis, Syaikh 'Abdul 'Aziz Ath Thorifi dalam Adzkar 
Ash Shobaah wal Masaa', hal. 65. 

[13] HR. Muslim no. 2692. 

[14] HR. An Nasai Al Kubra 6: 10. 

[15] HR. Bukhari no. 3293 dan Muslim no. 2691. 

[16] HR. Muslim no. 2726. 

[17] HR. Ibnu Majah no. 925 dan Ahmad 6: 305, 322. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa hadits ini 
shahih. 

[18] HR. Bukhari no. 6307 dan Muslim no. 2702. 

Bagian dari Buku Dzikir Pagi Petang karya Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal 
Direvisi ulang 11 Jumadats Tsaniyyah 1436 H 
Artikel Rumaysho.Com 
Print PDF 


Tags DZIKIR PAGI 



About Muhammad Abduh Tuasikal, MSc 


Lulusan S-1 Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S-2 Polymer Engineering 
(Chemical Engineering) King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia. Guru dan Masyaikh yang pernah 
diambil ilmunya: Syaikh Shalih Al-Fauzan, Syaikh Sa'ad Asy-Syatsri dan Syaikh Shalih Al-'Ushaimi. 
Sekarang menjadi Pimpinan Pesantren Darush Sholihin, Panggang, Gunungkidul. 



Previous 

Sifat Shalat Nabi (33): Sunnah Sesudah Shalat 



Next 

Bacaan Dzikir Petang 


Artikel Terkait 


Salah Satu Dzikir Pagi yang Istimewa 



December 21,2017 


7 Catatan Mengenai Dzikir 

October 16, 2017 


Manfaatkah Dzikir Pagi Petang Bagi Keluarga? 

September 1,2016 


100 comments 


<- Older Comments 


harry 

Terima kasih banyak, ijin share & copas pak ustadz 


Reply 


May 9, 2016 at 7:02 PM 



Muhammad Abduh Tuasikal 

May 9, 2016 at 10:34 PM 
Barakallahu fiikum. 

Muhammad Abduh TuasikaIFrom Samsung Galaxy Edge Seven 

-Original message-From: Disgus Date: 09/05/2016 19:02 (GMT+07:00) To: 

rumaysho@gmail.com Subject: Re: Comment on Bacaan Dzikir Pagi 
"Terima kasih banyak, ijin share & copas pak ustadz" 

Settings 

A new comment was posted on Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat 
This comment 

is awaiting moderator approval. 
harry 

Terima kasih banyak, ijin share & copas pak ustadz 
8:02 a.m., Monday May 9 


Other comments by harry 
Moderate this comment by email 
Email address: 
harry_8345@ymail.com 


IP address: 36.79.252.121 

Reply to this email with "Delete", "Approve", or "Spam", 
or moderate from the Disgus moderation panel. 

You're receiving this message because you're signed up to receive notifications about activity on 
Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat. 

You can unsubscribe 

from emails about activity on Mengenal Ajaran Islam Lebih Dekat 
by repiying to this email with "unsubscribe" 
or reduce the rate with which these emails are sent by 
adjusting your notification settings. 


Leave a Reply 


Your email address will not be published. Reguired fields are marked * 


Comment 




□ 

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment. 


Post Comment 


Donasi Jilbab 









Laporan Kegiatan DS 


Kitab Tauhid 

One Minute 
Bulughul Maram 
Rekening Donasi 



Search ... 


Search 





3.6M 

60,135 

22,019 

Fans 

Followers 

Subscribers 


160k 



Followers 



Recent Comments Popular Tags 
Manhajus Salikin: Hukum Bagi Wanita Haidh dan Nifas 

9 hours ago 

Duduk dalam Majelis Ilmu 

9 hours ago 

Manhajus Salikin: Hukum yang Berhadats Besar Baca Al-Qur'an dan Masuk Masjid 

9 hours ago 

Bulughul Maram - Adab: Belajar Nerimo 

10 hours ago 

Perhatikan Orang Miskin Saat Berbuka 

11 hours ago 

Majelis Ilmu Dikelilingi Malaikat 

2 days ago 

Jangan Jadi Orang Pelit di Bulan Ramadhan 

2 days ago 

Belajar Ikhlas dari Amalan Ramadhan 

2 days ago 






Faedah Sirah Nabi: Wahyu Terhenti Sementara Waktu 

1 week ago 

Ramadhan 1439 Fl, Banyak Program Butuh Dukungan 

2 weeks ago 


Remaja Islam 

Saatnya Move On 
Galau Tingkat Tinggi 
Mending Jomblo Daripada Dosa 
Bukan Pemuda Biasa 


DS Muda 


Tua Begitu Semangat Ngaji, Anda yang Muda Bagaimana? 
Nelayan di Pantai Gesing 

Pembukaan Voli untuk Anak Muda Warak - Girisekar 

Ini Penyakit Umat Dahulu yang Diikuti Umat Islam, Mau Tahu? 


Buku Gratis 















Khutbah Jumat 

Orang Orang Yang Di Laknat Allah, Hukum Hutang Menurut Agama, Hikmah Yang Bisa Diambil Dari Kisah 

Nabi Ayub, Ayat Tentang Ampunan Dosa, Bagaimana Cara Melunasi Hutang Orang Yang Sudah Meninggal, 
Apakah Gaji Wajib Zakat, Bolehkah Menangis Dalam Shalat, Zikir Sohih Setelah Sholat Dhuha, Faedah Puasa 
Sunah, Tagihlah Hutang Saudaramu, Kedudukan Salat, Rukun Khutbah Rumaysho, Hadist Tentang Islam 
Datang Dalam Keadaan Asing, Sejarah Maulidan, Istighotsah, Tata Cara Shalat Taubat Rumaysho, Dalil Yang 
Mengatakan Bahwa Pacaran Dilarang, Puasa Pada Bulan Ramadhan Hukumnya, Meninggalkan Sholat, 
Bekerjalah Kamu Seolah-olah 

Rumaysho © Copyright 2018, All Rights Reserved 





